Bunga Deposito 


Pengertian Bunga Deposito 

Bunga deposito merupakan nilai yang harus diberikan oleh bank kepada nasabah 
sebagai bentuk imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan dalam 
jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan sistem deposito yang memang tidak 
memperkenankan nasabah untuk mencairkan dana simpanan sebelum jatuh tempo. 
Sebagai imbalannya, maka pihak bank pun memberikan bunga deposito . 

Perbedaan Bunga Deposito dengan Bunga Tabungan Biasa 

Meski sama-sama memberikan bunga, bunga deposito berbeda dari bunga tabungan 
biasa. Salah satu perbedaan paling menonjol terletak pada jumlah suku bunga yang 
ditawarkan. Deposito menawarkan suku bunga yang relatif lebih besar dari tabungan 
biasa. Setiap bank tentu memiliki ketentuan yang berbeda, tetapi umumnya suku bunga 
tersebut berkisar pada angka 3%-7%. 

Menariknya, meskipun nasabah tidak diperbolehkan mencairkan dana simpanan 
sebelum jangka waktu tertentu, akses untuk bunga deposito justru lebih fleksibel. 
Nasabah bisa bebas mengambil keuntungan suku bunga kapan pun diinginkan, baik 
secara langsung maupun ditransfer ke rekening lain. Apabila nasabah ingin melanjutkan 
deposito, bunga bisa langsung dimasukkan ke nilai pokok sehingga jumlah deposito 
akan otomatis bertambah pada periode berikutnya. 

Faktor yang Memengaruhi Suku Bunga Deposito 

Seperti halnya bunga simpanan lain, tingkat suku bunga deposito juga ditentukan oleh 
beberapa faktor yang terkait satu sama lain, yaitu: 

• Simpanan dan pinjaman yang dikelola bank 

Seluruh simpanan dan pinjaman yang dikelola oleh bank menjadi salah satu faktor 
penentu suku bunga yang diberlakukan oleh bank. 

• Kebijakan dari bank 

Kebijakan dari pihak bank juga memengaruhi suku bunga deposito, membuat suku 
bunga deposito jadi tidak menentu. Meski begitu, hal ini tidak akan mengubah nilai 
pokok deposito milik nasabah. Jumlahnya pun tidak akan lebih rendah dari suku 
bunga biasa, jadi nasabah masih akan mendapat keuntungan. 

• Jangka waktu deposito 

Umumnya, suku bunga deposito berkisar pada angka 3%-7%, tergantung dari jangka 
waktu deposito itu sendiri. Semakin lama jangka waktu yang dipilih, semakin besar 
kemungkinan bagi nasabah untuk mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi. 

Hal-hal yang Harus Diperhatikan Jika Ingin Melakukan Deposito 

Setiap produk perbankan tentu memiliki karakteristik masing-masing. Setidaknya ada 
dua hal yang wajib diperhatikan nasabah jika hendak membuka rekening deposito, 
yaitu: 


Jangka waktu yang akan digunakan 

Dana pokok yang disimpan melalui deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh 
tempo. Maka dari itu, nasabh harus memastikan bahwa dana yang disetorkan tidak 
akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Jika tetap ingin mencairkan dana 
sebelum jatuh tempo, nasabah akan dikenakan denda. 

Bank yang dipilih 

Nasabah harus memastikan bahwa bank yang dipilih telah dijamin oleh Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPSJ. Dengan begitu, seandainya bank mendadak bangkrut atau 
diambil alih oleh pihak lain, dana nasabah tetap aman dan tidak hilang begitu saja. 



